Daddy 


Saat aku dan ayah duduk berdua sambil menonton film 
tentang alien bersama, aku bertanya padanya tanpa 
memalingkan wajah dari layar tv. "Ayah, apakah alien itu 
nyata?". 


Lalu kudengar ayah tertawa. "Hahaha, tentu saja nyata. 
Coba lihat siapa yang duduk di sebelahmu?! ". 


Honest 


Aku menjunjung tinggi kejujuran. Aku tidak suka berpura- 
pura. Hari ini aku ditangkap polisi karena membunuh 
seluruh anggota keluargaku. Begitu malangnya nasibku. 
Aku tidak suka berpura-pura. 


Nyonya Sarah 


Saat Ny. Sarah memanggilku untuk mematikan lampunya 
agar dia bisa tertidur nyenyak, dokter memanggilku untuk 
segera mengeluarkan Ny. Sarah karena keluarganya akan 
segera memakamkannya. 


Pray 


Aku berdoa untuk kejadian yang aku saksikan malam ini. 
Orang-orang masih mengerubungi tempat pembunuhan 
seorang anak di rumah besar keluarga Boggs. Pembunuh itu 
menggorok leher si anak. Sungguh kejam. Polisi masih 
memburu si pembunuh. Aku berdoa, terus berdoa. Berdoa 
agar polisi tidak menangkapku. 


Dont Believe Her 


Malam ini aku lembur jadi aku menekan tombol telpon 
rumah dan berharap putraku di sana untuk mengangkatnya. 
"Nak, hari ini ibu lembur jadi..." Dia memotong 
pembicaraanku. "Jangan mengaku ngaku! ibuku ada disini! ". 
Setelah itu duniaku seakan hancur mendengar teriakannya 
dari seberang sana. "Ahh! Apa yang ibu lakukan? Tolong!!" 


Me Billy 


Ayah dan ibu terkejut mengetahui kejadian yang 
sebenarnya. Tapi kemudian mereka bisa memakluminya. 
Mereka bilang itu hal yang lumrah dilakukan anak seusiaku. 


Bahwa aku mengajak adikku Billy bermain lompat tangkap 
dari atas balkon lantai 11. 


Beautiful Damned 


Aku cantik. Semua pria di penjuru kota mengagumiku. 
Mereka akan membawakanku sebuket bunga atau sekotak 
coklat setiap hari. Bahkan ada yang rela menyewa restoran 
mewah di pusat kota untuk berkencan denganku. Oh, 
astaga! Aku jadi asyik bercerita. Malam ini Mr. Brad akan 
mengajakku berkencan. Aku harus memakai kulit wanita itu 
lagi. 


Who Is That 


Aku dan Jill bermain petak umpet bersama. Aku menang jadi 
aku harus bersembunyi darinya. Belum beberapa lama Jill 
mencariku dia sudah bilang menyerah. Tapi dia tidak bisa 
menipuku. Aku masih mendengar suaranya yang sedang 
mencari dari balik dinding ini. Itu sebelum aku menyadari 
bahwa yang mencariku bukanlah Jill. 


Hannah 


Sudah 3 hari Hannah tidak masuk sekolah. Tidak ada yang 
tahu rumahnya kecuali aku di kelas. Jadi aku 
mengunjunginya sendirian. Rumahnya sepi dan gelap. 
Waktu aku tanya pada orang tuanya, mereka bilang Hannah 
ada di kamar. Jadi aku naik ke lantai atas menuju kamarnya. 
Kurasa Hannah anak yang jorok. Benar saja, dia sedang tidur 
pulas. Setelah kulihat lebih dekat kulitnya melepuh dan 
lembek. Jadi sepertinya dia sakit kulit. Esoknya ada 
pemberitaan harian yang menginformasikan seorang gadis 
yang tewas membusuk di kamarnya selama 3 hari. 


AN: 

Hallooww semua:)) dari sini udah sampe 9 bagian. 
Aku excited banget pengen nulis cerita berantai. 
Tapi aku belum nemuin plot yang bagus buat 
ceritanya. Dan aku takut ending-nya bakal ga 
memuaskan :// 


Sooo,, nikmati dulu ya short creepypasta-nya! Aku 
bakal lebih sering update short Creepypasta karena 
actually basic dari buku ini emang short Creepypasta 
hehehe.. 


I Said It To You 


Sen bilang dia akan menjadi sahabatku selalu dan 
selamanya. Dia selalu menghiburku saat aku sedih, dan 
selalu membuatku melupakan penyakitku. Dia tidak peduli 
apapun penyakitku, itu karena aku belum mengatakan 
bahwa penyakitku sangat tidak memungkinkannya untuk 
tetap bersamaku sepanjang waktu. Tapi dia bersikeras. Aku 
kesal. Tapi aku senang dia bilang begitu, karena setelahnya 
aku tertawa melihat bor yang kutancapkan ke lehernya 
membuatnya menjerit. Sudah ku bilang penyakitku tidak 
memungkinkannya untuk tetap bersamaku sepanjang 
waktu. 


AN: 
Happy reading and good night- 0< 


What A Damn Phobia 


Aku phobia akan bayangan bahkan pada bayanganku 
sendiri. Suatu malam aku memberanikan diri bercermin di 
kamar mama. Hey, ternyata aku cukup seram dengan 
rambut hitam panjang terurai ini. Tapi menit berikutnya aku 
dibuat terguncang saat mama masuk dan bilang "sudah 
mama bilang tak perlu takut, kau tampak cantik dengan 
rambut coklat pendekmu, sayang" 


AN: 
Hae Hae Hae update lagi niiih (lebay)/plak 
Itu btw pict aku sendiri loo (ga nanya sumpah) 


Yaudah lah males aku cuap cuap ga jelas, dan yang 
lagi Penilaian Akhir Semester semangaaaat 


Happy reading 


Clown With a Magical Thing 


Istriku yang pelacur menyewa hiburan untuk anak kita yang 
berulang tahun. Dia menyewanya 2 hari sebelum anak kita 
berulang tahun. Saat badut itu datang aku tersenyum 
padanya. Anak anak berteriak tapi istriku tampak 
kebingungan. Anak anak semakin berteriak saat badut itu 
mengeluarkan benda ajaib dari dalam topinya. Istriku 
menjerit histeris dan aku hanya bisa bilang "bagus badut itu 
melakukan sesuai yang aku perintahkan". 


AN: 


Bagi yang belum terlalu paham bisa langsung 
dikomen:)) 


Smile always guys 


PUBLISHED ON MAY 21st 
WONOSOBO | 16.45 


Dont Call Me That Way 


Malam ini aku begitu kesal, rekanku sendiri memanggilku 
pengecut. Hanya melihat operasi pembedahan ginjal ilegal 
saja aku sudah takut gemetaran. Lalu, kau akan sebut 
rekanku yang melakukan pembedahannya dengan sebutan 
apa? 


AN: 


Here we go again! Yeeayy update lagee, ga sabar 
update lagi aku hehe 


Sebenernya ini termasuk cerita yg gimana ya, ga 
susah2 amat bikinnya cuman aku aja yg sering males 
ga ada dorongan gitu buat update:( ih jadi curhat 
kampret:// 


Readers: "author-nya lebay anjirr " 
Aku: "" (jongkok di pojokan) 
Udalaa aku malas cuap cuap tak berfaedah. 


Enjoy your day buddies i love u when you give me 
votes, just vote. 


PLUBISHED ON AUGUST 2019 | WONOSOBO, JAWA 
TENGAH. 


Radio. 66.6 FM. 


Aku tidak pernah merasakan ketakutan yang mendalam 
pada radio. Malam itu adalah pengalaman mendengarkan 
radio yang tak akan pernah bisa hilang dari memoriku. Aku 
duduk termenung karena harus menjalani /ong distance 
relationship. Haha tak ku sangka. Aku masih melamun dan 
tak tau harus berbuat apa sedangkan handphone ku sedang 
lowbat dan setidaknya butuh tiga puluh menit dicharge 
untuk bisa hidup. 


Sepuluh menit berlalu dengan duduk di depan jendela. 
Gerimis adalah momen yang paling ku benci. Bukan apa, 
tapi saat gerimis pekarangan rumahku terasa cukup 
menyeramkan. Aku memang agak penakut terlebih lagi 
kuliah di kota membuatku harus menge-kost. 


Aku ada inisiatif untuk menyalakan radio. Sebenarnya tv 
lebih asik tapi sudah dua hari tv ku harus diservice. Malam 
belum larut jadi pasti siarannya masih bagus bagus. 
Kuarahkan tombolnya ke saluran yang kusuka. Bodoh sekali 
sekarang hari kamis tentu acaranya tentang curhat para 
pendengar yang dibacakan oleh penyiar lewat message line. 


Harus kuakui karena gerimis salurannya menjadi tidak 
terlalu jelas. Aku harus memutar tombolnya beberapa kali 
untuk mencari saluran yang bagus. Dan akhirnya 
kutemukan saluran yang hmm boleh juga. 66.6 FM. Oh 
astaga, apa itu tadi? Triple 6? Oh tidak tidak, buang jauh 
jauh pikiran seperti itu. Dengar kau harus menikmati 
malammu. 


Dengan ragu kuputuskan untuk duduk dan mendengarkan 
isi siarannya. Terdengar agak jelas di seberang sana sang 
penyiar menyiarkan secara /ive acara Curhat Rindu. Dengan 


bintang tamu seorang inspirator yang tidak aku kenal. 
Beberapa kali sang penyiar menyebutkan nomor yang bisa 
dihubungi untuk sekedar berbagi curahan hati. 


Andai handphone ku tidak Iowbat, mungkin aku bisa 
menelepon untuk curhat tentang /ong distance relationship 
ku. 


Sekitar setengah lusin pendengar yang menelepon 
langsung dan bisa kudengar curhatan mereka baik itu 
tentang pacar, keluarga, teman, bahkan pekerjaan dan 
dengan sabar sang inspirator menanggapinya dengan 
beberapa saran. Aku tau sejauh ini tidak ada yang aneh. 
Sampai aku menggeser posisi dudukku ketika kudengar ada 
seorang penelepon yang menyebutkan namanya. Ya, tidak 
salah itu adalah pacarku. Oh ya ampun apa ini jodoh, 
bahkan saat tidak saling tukar informasi pun kami saling 
terhubung seperti ini. 


Kudengarkan baik-baik setiap kata yang ia ucapkan. Benar 
saja dia berbicara panjang lebar hanya untuk bercerita 
mengenai hubungan kami. Sang inspirator pun 
menanggapinya dengan halus. 


Sampai menit berikutnya ia mulai membicarakan hal yang 
aneh. "Saya sangat mencintai pacar saya. Tapi sayang kini 
kami terpisah cukup jauh" ujar pacarku. "Sangat jauh. 
Mungkin sekarang dia tengah duduk di depan radio dan 
mendengarkan siaran ini". 


Aku terguncang, ada rasa senang dan takut. Mungkin dia 
sangat peka terhadap ku, dan pikiranku yang sedang 
creepy. "Dia duduk, menggeser kursinya agar lebih dekat. 
Saya tau handphone nya sedang dicharge. Saya tau tv nya 
sedang diservice. Saya tau dia sedang ketakutan dengan 
gerimis di luar." Sambungnya. 


Aku benar benar ketakutan. Bagaimana ia bisa tau. Bahkan 
aku belum memberitahunya kalau tv ku sedang diservice, 
atau bahkan diluar sedang gerimis. Tidak mungkin ia ada 
disini dan memerhatikanku dari tadi. 


"Aku ikut terharu dengan hubungan kalian. Seandainya dia 
tau jika kau ini sudah tenang." Kata si inspirator. Tunggu, 
apa yang dia bilang tadi? Tenang? Apa maksudnya? 
"Mungkin akan menyakitkan, tapi kau harus melepasnya 
dan pergi dengan tenang." Aku benar-benar ketakutan. 
"Bisa kulihat pacarmu menggigil dengan pernyataanmu. 
Bisakah kita sudahi saja sambungannya. Tak ku sangka ada 
manusia yang bisa mendengar siaran langsung acara ini." 


Aku sangat ketakutan. Aku maksud semua itu. Apakah si 
inspirator nya adalah seorang cenayang? Tapi kenapa dia 
menekankan kata manusia? Apa dia bukan manusia. Aku 
takut tapi juga penasaran dengan semua ini. 


Tapi kemudian kudengar sambungan teleponnya terputus 
dan penyiar mengumumkan penelepon berikutnya, tapi 
sebelumnya. "Baiklah, sebelum kita next ke pelepon 
selanjutnya harus kuperingatkan pada kekasih penelepon 
tadi untuk tidak melanjutkan memutar siaran ini kalau kau 
tidak ingin mimpi buruk haha." Kata si penyiar. 


Tubuhku menggigil dan reflex kumatikan radionya. Aku 
tidak berani menatap ke arah radio. Kugigit bibirku 
mengecek apakah aku sedang tidak bermimpi. Ya, aku sadar. 
Aku tidak bermimpi. Aku lari ke kamar dan kuambil 
handphone ku. Sudah bisa hidup. Langsung saja bar 
statusnya dipenuhi oleh berbagai notifikasi. 


Ada beberapa missed call dari teman-teman ku, SMS, dan 
line. Kubuka salah satu dan betapa terkejutnya aku dengan 
isi pesannya. Pacarku tewas dalam kecelakaan mobil dua 


jam yang lalu. Mobilnya menabrak pembatas jalan dan 
tenggelam di sungai. Namun bukan hanya itu yang 
membuatku ketakutan tapi juga fakta bahwa radio yang ia 
nyalakan masih menyala di dalam air dengan saluran yang 
sama. 66.6 FM. 


AN: 


Hehooo 
Double update muehehe:v 


Dan,,, this is my first long story in mine. 
Wkwkwkwkuk akhirnya bisa nulis yang rada panjang 
juga. 


Tapi maaf kalo ceritanya kurang memuaskan atau 
gimana karena aku sendiri lagi dalam fase ga mood 
(wlee) juga ga ada pict buat bikin bayangan dikit 
tentang ceritanya hehe... 


Tapi percayalah aku sudah menulis dengan susah 
payah (apasi lebay) 


Readers: "udah thor, ga jelas banget- -" 
Gw: "oke, cape juga jadi bawel" 
Happy reading jgn lupa voment nya yawww 


PUBLISHED ON 12th AUGUST 2019 || WONOSOBO, 
JATENG. 


TV 


19.30, 2 June. 

Travis terus menekan tombol remote dan mengeluh kesal 
karena tidak ada acara talk show kesukaannya. Hanya ada 
layar dengan gambar kartun tua yang membosankan. Jadi 
dia pergi tidur dan lupa mematikan tv nya. Esoknya Travis 
terperanjat membaca berita harian di smartphone nya. 
"Pemadaman listrik tanggal 2 Juni pukul 09.00-21.00" 


AN: 
Hehoo lama tak jumpa, apa kabar oyy hehe. 


Itu cerita kayaknya udah familiar bgt ya, hmm jadi 
ngerasa ngopi dah 


Okelah yg penting itu paten 
Happy reading 


PUBLISHED ON OCTOBER || WONOSOBO 3rd OCT 2019 
03.50 AM 


Window 


Aku penasaran, siapa yang mengetuk jendelaku tiap malam. 
Dibayangi rasa takut karena tinggal sendirian jadi 
kutempelkan sebuah kertas bertuliskan "pergilah, jangan 
ketuk jendelaku lagi" di jendela bagian dalam agar orang 
luar tidak bisa merobeknya. Keesokan paginya, kulihat 
kertas itu masih tertempel disana, namun dengan tulisan 
yang berbeda. "Pergilah, jangan ketuk jendelaku lagi. Besok 
aku berjanji bukan jendela yang akan kuketuk." 


AN: 


Eaa bonus dini hari it's gonna be alright i think. 
Soalnya Thor ga bisa tidur nii, punya masalah tidur 
gitu (ye curhat) 


Okelah tak mo cuap2 ini itu dah subuh 


PUBLISHED ON OCTOBER || WONOSOBO 3rd OCT 2019 
04.00 


All You Can Eat 


All You Can Eat. Ya, itu yang kubaca dari papan dibelakang 
kaca restoran itu. Langsung saja aku masuk dan memesan 
makanan dengan harga minimal. Segera setelah aku 
menghabiskan sepiring steak yang ada di hadapanku ini, 
seorang pelayan menghampiriku. "Selamat pak, anda telah 
memesan menu spesial kami, sekarang anda dapat 
memakan semua yang ada di restoran." Kata si pelayan. Yah, 
aku memang belum kenyang, jadi aku mulai mengunyah 
dan mengunyah. Aku heran mengapa tidak ada yang 
menjerit dengan perbuatanku. Padahal yang kukunyah ini 
adalah kaki si pelayan. 


AN: 

Hehoo 

Jgn lupa mantranya! 

"The newest creepypasta is coming!" 

Hehe itu mantra tiap update tak wkwk lebay / bodo 


PUBLISHED ON 
FEBRUARY|WONOSOBO,THU,20, 20/08.40 PM 


Not Your Doll Honey 


Kutegaskan sekali lagi, sayang. Aku bukan boneka. Aku 
bukan boneka yang bisa bermain denganmu sepanjang 
waktu. Karena bahkan sekarang aku bisa melihat tubuhku 
sendiri kau gantung di dinding kamarmu. 


AN: 
"The newest creepypasta is coming!" 


Ayayayay tak mau banyak cuap yg penting update 
yah wkwk 


Happy reading 
WONOSOBO)/||21st of FEBRUARY|/12.10 


Reguest 


Annie POV 

Ini yang kusebut keberuntungan. Sebuah lampu ajaib jatuh 
ke tanganku setelah kurebut dari pemiliknya. Entahlah 
mungkin dia sudah mati sebelum dia dapat permintaan 
terakhirnya haha. Tanpa basa basi langsung kugosok 
lampunya. Menimbulkan sensasi hangat di telapak 
tanganku. 

Tiba tiba kepulan asap berwarna putih memenuhi udara di 
depanku. Membentuk sesosok manusia tanpa kaki yang 
agak menyeramkan. Mungkin dia jin penunggu lampu. "Satu 
permintaan," kata jin sambil menunjukkan jari telunjuknya 
di depanku. 

What?! Satu permintaan? Kemana yang lain? 

Baiklah, satu permintaan dan kupikirkan matang matang. 
Tidak ada yang lebih berharga dari uang, pikirku. "Aku 
minta uang untuk seumur hidupku," pintaku pada jin itu. 

Jin itu menengadahkan tangannya sambil menatap langit. 
Tiba tiba uang muncul dari sela sela jarinya yang jumbo dan 
transparan. Lalu dia ulurkan padaku. "Ha?! Apa ini?" 
Tanyaku terkejut. Hanya ada sedikit uang yang muncul. 
Sedikit sekali, bahkan bisa dihitung dengan jari. 

"Ini uang untuk seumur hidupmu," kata jin itu yang 
membuatku kesal. Aku bertanya tanya pada waktu yang 
bersamaan. Apa hanya itu uang untuk seumur hidupku? 
Entahlah, karena selanjutnya yang kurasakan adalah benda 
tajam yang dingin menembus daging di leherku. Dan cairan 
hangat menyembur keluar tanpa ampun. 


Bella POV 

Mati kau b*j*ngan! Kau pantas mendapatkannya. Kau tak 
pernah mengira aku akan hidup lagi kan? Haha, tentu 
karena permintaanku yang terakhir adalah KEABADIAN. 


AN: 


hehooo 


"The newest creepypasta is coming!" 


Ini pertama kalinya aku pake sudut pandang 2 orang 
tokoh di creepypasta ku. Masih amburadul si wkwk. 
Tapi masih ada surprise nya kan? Hehe 


Happy reading 


PUBLISED ON SUNDAY||8th of MARCH 
'20||WONOSOBO 12.12 


Cravings 


Aku seharusnya lebih peka saat istriku mengidam kala masa 
hamilnya waktu itu. Harusnya walau sulit didapat aku tetap 
memenuhinya karena itu adalah hal favorit istriku. Tapi 
sudah terlambat. Sekarang aku hanya bisa menatap nanar 
pada bayiku yang memakan usus-usus itu dari perut 
tetanggaku. 


AN: 


"The newest creepypasta is coming" 
Muehehehe. Akhirnya update juga. 


Eh eh ini mih author yg seneng biar lah biar seneng, 
ngilangin stres dikit. Mumpung di rumah kan harus 
ttp produktif, y ga y ga 


Gmna kabarnya para readers semua? Sehatkan? Stay 
safe ya gausa kemana mana, baca aja (lapak aku ) 


Semoga semua ada pada lindungan Tuhan YME 
#stayathome #dirumahaja 


PUBLISHED ON THURSDAY||16 04 2020 (WONOSOBO 
00:45 


Shadow 


Apa kau sering curiga dengan bayanganmu sendiri? Kalau 
iya berarti kau harus hati-hati. Harus kukatakan kalau aku 
curiga dengan bayanganku sendiri belakangan ini. Aku 
selalu bisa melihat bayanganku melakukan hal yang tidak 
aku lakukan. Ketika aku bergerak aku bisa melihat 
bayanganku bergerak dengan tidak sinkron. Ah baiklah, 
pokoknya kau harus hati-hati ya. Aku harus memperbaiki 
listrik di rumahku dulu, sudah beberapa hari aku harus tidur 
dalam keadaan gelap. 


AN: 
The newest creepypasta is coming!! 


Hai semua.. 
Maap ga update lama soalnya ga ada ide. Lagi puyeng 
ngurus pendaftaran SMA, awokawok 


Semoga kalian dalam lindungan Tuhan. Amin. 
Happy reading 


PU BUSHED ON MONDAY | WONOSOBO)||22 nd JUNE 2020 


Take Me When U May 


"Selamat ulang tahun yang ke 5, nak. Ingat hidup itu 
singkat, sangat singkat. Tuhan menyukai anak yang baik" 
ucap ayah 1 jam yang lalu sebelum aku melihat kuburanku 
sendiri. 


AN: 
"The newest creepypasta is coming!" 


Iya iya emg singkat:) 
Stay healthy 


Happy reading 
WONOSOBO) (Senin, 14 September 2020//15:50 


Rebel Runs 


Sheriff itu terus mendengar teriakan menggema di seluruh 
area lorong tempat mayat mayat termutilasi itu ditemukan. 
Haruskah dia mencari sumber suara, atau mengabaikannya? 
Entahlah, aku tak banyak membantu. Yang ku tahu adalah 
aku harus terus bersembunyi dan berteriak agar korban 
selanjutnya bisa selesai dipotong. 


Mungkin tuanku akan membayarku lebih hanya dengan 
berteriak. 


AN: 
The newest creepypasta is coming! 


Makasih buat kalian yang sudah vote (sending 
virtual big love) 


Lama ga nulis, ga sibuk2 amat sih wkwk cuma males 
aja. 


Yg sekolah, kerja, nganggur from home, tetep 
semangat yaa.. jgn lupa jaga kesehatan sebelum 
vaksinasi 


WONOSOBO||MONDAY, 23 OF NOV||19:19 


Joke 4 U 


"Aku tau yang kau lakukan. Lucu sekali, bung! " 

Kupikir mereka sudah tau semuanya. Hahaha, iya itu sangat 
lucu. Aku akan menunjukan yang lain kepada mereka. 
Harusnya ini jadi lelucon untukmu juga. Malam itu ketika 
aku menunjukannya kepada mereka, tanpa kuduga aku 
harus berhadapan dengan polisi dan sebuah kursi listrik. 


AN: 
"The newest creepypasta is coming! " 


Jangan malas baca yaa huhu. 
Dan jangan lupa vote lahh,, 
Vote kalian berharga bgt buat author 


Happy reading 
WONOSOBO) /SUNDAY, 29 OF NOV||22:18 


Is It a Joke 


Setelah pemeriksaan panjang akhirnya dokter itu kembali, 
"ini adalah pil yang harus anda konsumsi seumur hidup". 
Lalu dokter memberiku sebuah kantong obat. "Tidak salah 
dokter memberi saya 5 pil? Apa dokter bergurau?" Si dokter 
menatapku lurus, "tidak ada yang salah, itu sudah benar, 
Pak" 


AN: 

"The newest creepypasta is coming!" 

Auk ah, author Igi pusing bgt pas update ini, bye 
Happy reading 

WONOSOBO||11 DESEMBER 2020/|//20:52 


The Prisoner 


Aku berjalan menelusuri setiap blok sel. Lantai kusam dan 
besi besi berkarat menghiasi setiap blok. Mataku terus 
menerawang ke arah para tahanan. Mengamati garis garis 
memelas terpaut di wajah mereka yang kotor. Mereka 
berteriak dan berusaha menggapai mantelku. Sungguh 
malang nasib para sampah masyarakat ini. Seorang sipir 
yang menemaniku berkelakar "kau benar, vaksin itu harus 
segera di uji coba!" 


AN: 
"The newest creepypasta is coming!" 


Apa kabar kalian? 
Semoga selalu sehat dalam menjalani hari ya: ) 
Happy reading 


WONOSOBO) |16 JANUARI 2021//18:10 


